Off Air 
Radio Nitra 




INSPIRASI KELUARGA ANDA 



Tak ada cinta yang dibagi. Sejatinya setiap 
diri sedang melipatgandakan cinta." 



show Parenting Sakinah Cinta 



INGGU, 5 JANUARI 2014 



Itulah sepanggal kalimat pembuka yang 
diucapkan Kang Harits, MC sekaligus 
moderator Talkshow Parenting Sakinah 
Cinta di INBIS Universitas Brawijaya. 

Pagi itu, 5 Januari 2014 Talkshow Parenting 
Sakinah Cinta membuka rangkaian agenda 
Off Air Radio Mitra 97 FM Kota Batu 
sepanjang tahun 2014. 



/ 



Acara tersebut dihadiri ratusan orang yang 
terdiri dari mahasiswa, ibu rumah tangga, 
para ayah, kalangan profesional dan 
komunitas Kampung Berkah BMH yang 
tergabung dalam Mitra Community. 

Talkshow Parenting Sakinah Cinta bertema 
'Kulabuhkan Cinta Ini Hanya Pada-Mu' 
menghadirkan narasumber Ust. Endang 
Abdul Rahman, Pimpinan Pesantren 
Hidayatullah Batu sekaligus pengasuh 
Obrolan Sakinah Cinta Radio Mitra 97 FM. 

Di awal acara, Ketua Panitia Heri Purnomo 
mengucapkan selamat datang dan 
bergabung bersama Mitra Community. 

Dalam sambutan singkatnya Heri 
menginformasikan agenda Off Air 2014. 



"Acara ini bukan off airtunggal. Akan hadir 
acara off air berikutnya yang sudah kami 
susun selama setahun. 

Di bulan Maret nanti akan hadir Family Day, 
dan bulan-bulan berikutnya ada Workshop 
Pranikah dan halal bi halal, insya Allah." 

Riuh, saat Ibu Uswatun Hasanah, salah 
seorang peserta berkata pada sesi sharing, 
"Saya sengaja datang rfiengikuti acara ini 
untuk memberi hadiah kepada diri saya 
^/sendiri. Hari ini, 5 Januari 2014 tepat hari 
ulang tahun pernikahan saya ke-23." 

Di akhir acara Ust. Endang Abdul Rahman 
menutup sharing dengan membaca Syair 
Cinta Sayyid Qutb : 



Ya Allah, jika aku jatuh cinta, cintakanlah 
aku pada/seseorang yang melabuhkan 
cintanya pada-Mu, agar bertambah 
kekuatanku untuk mencintai-Mu. 

Ya Muhaimin, jika aku jatuh cinta, jagalah 
cintaku padanya agartidak melebihi cintaku 
pada-Mu 

Ya Allah, jika aku jatuh hati, izinkanlah aku 
menyentuh hati seseorang yang hatinya 
tertaut pada-Mu, agar aku tidak terjatuh 
dalam jurang cinta semu. 

Ya Rabbana, jika aku jatuh hati, jagalah 
hatiku padanya agartidak berpaling dari-Mu. 



Salam 

Jauh dekat itu jarak. Dan, jaraktak melulu 
tentang posisi fisik, namun juga tentang 
hati. Realitasnya bisa kita saksikan, tidak sedikit 
orang yang fisiknya dekat, namun hatinya jauh. 

Miskin tegur sapa, kering silaturrahim. 
Sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang 
fisiknya berjauhan, dipisahkan oleh batas- 
batas geografis, namun hati mereka senantiasa 
dekat. Bahkan terpaut. 

Ya, jarak fisik kita jauh. Kami di Kota Batu 
sementara Keluarga Mitra ada di tempat lain. 
Namun Insya Allah, jauhnya jarakfisik ini tidak 
menghalangi dekatnya hati. 

Hati ini dekat karena kita bersaudara. Ikatan 
ukhuwah telah kita bangun melalui udara. 
Pertemuan mungkin saja hanya kemarau rindu 
yang tak berujung. Meskipun tidak mustahil 
kita bertemu di waktu-waktu yang 
direncanakan. 

Sungguh, bertemu atau tidak tak akan pernah 
menghalangi dekatnya hati. 

Semoga kita bisa mengikat ukhuwah ini dengan 
saling mendoakan. Dan, malaikat pun 
mengaminkan. 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
: "Tidak ada seorang muslim pun yang 
mendoakan kebaikan bagi saudaranya (sesama 
muslim) tanpa sepengetahuannya, melainkan 
malaikat akan berkata, "Dan bagimu juga 
kebaikan yang sama.' 7 (HR. Muslim). 

Fisik boleh saja iauh, tapi tidak dengan hati 



OFF AIR RADIO MITRA 97.0 FM 



2 



Agenda Off Air 2014 



Inspirasi | @Mitra97FM 



Tabungan Muamalat 



Januari 2014 



Obrolan Sakina Cinta 



27 Maret 2014 



Family Day | Cinta Anak Autis 



21 Mei 2014 



Obrolan Sakinah Cinta II 



6 Juli 2014 



Buka Bersama Keluarga Mitra 



17 Agustus 2014 



Hala Bihalal Keluarga Mitra 



28 September 2014 



Workshop Pranikah 





** Tulang Punggung ** 

Berbahagialah kita ketika ditakdirkan 
menjadi tulang punggung keluarga, sebab 
dalam setiap kelelahan yang kita rasakan 
disana menanti surga sebagai balasannya. 
Selama kita kita berada di atas jalan itu, saat 
kita bersusah payah menanggung beban 
keluarga, bersabar atas keletihan yang kita 
rasakan dan berjuang melawan kesulitan- 
kesulitannya, kita sedang bertaruh di jalan 
Allah. 



Tabungan ini bermata uang rupiah dan 
menggunakan akad mudharabah 
muthlaqah dengan bagi hasil 
bulanan. Dilengkapi dengan fasilitas internet 
banking dan phone banking 24 jam, 
pembayaran zakat, infaq dan sedekah secara 
otomatis, serta dapat digunakan untuk 
pembayaran tagihan dan pembelian pulsa 
elektronik. 

Rekening ini memberikan 2 pilihan kartu 
ATM sekaligus debit, yaitu Shar-E Regular 
dan Shar-E Gold. Kedua kartu ini 
memberikan manfaat-manfaat yang luas, 
seperti akses tarik tunai di seluruh ATM 
Muamalat, ATM Bersama, ATM BCA dan 
ATM Prima, kemudahan bertransaksi di 
outlet-outlet dengan fasilitas EDC 
Prima/BCA, serta transfer gratis antar 
rekening Muamalat. 

Khusus untuk pemegang kartu Shar-E Gold, 
Anda juga memiliki akses ke outlet-outlet 
berlogo Visa serta tarik tunai di jaringan ATM 
PLUS di seluruh dunia. 



Tajmjjmgan 




A. 




OBROLAN SAKINAH CINTA 



Program Obrolan Sakinah Cinta hadir setiap hari 
Kamis pukul 19.30 - 21.00 WIB dengan narasumber 
tetap Ustadz Endang Abdul Rahman. 

Tema besar yang diangkat adalah Pernikahan dan 
Keluarga Sakinah. Obrolan Sakinah Cinta adalah 
taman berbagi cinta. Taman belajar menabur 
cinta. Bukti cinta adalah kebaikan-kebaikan yang 
kita hadiahkan. Itulah bunga. Sungguh, akan 
semakin indah taman jika semakin banyak jenis 
dan warna bunga. Obrolan Sakinah Cinta hadir 
untuk mengajak setiap diri menjadikan rumah 
tangga sebagai ladang amal shalih. 

Program ini disponsori oleh Lembaga Amil Zakat 
Nasional Baitul Maal Hidayatullah Malang (BMH 
Malang). 



OFF AIR RADIO MITRA 97.0 FM 



3 



TALKSHOW PARENTING SAKINAH CINTA 




Registrasi Peserta 



Kulabuhkan Cinta Ini 

Hanya Paa>Mu 




Harits Purnama sebagai moderator bersama 
narasumber Ust. Endang Abdurrahaman 




Peserta wanita memenuhi mayoritas ruangan 




Kursi untuk pria penuh sesak 





DOKUMENTASI 
KEGIATAN 



Berbagai momen acara Talkshow Parenting 
Sakinah Cinta 



Berbagi pertanyaan dari Bu Sriwulandari 




Abdurrahim dari Tlogomas berbagi pertanyaan 




Peserta di barisan 
terdepan 
menyimak 
dengan seksama 




Acara yang berkesan dan bermanfaat 



'y** 



Para kaum pria tampak menikmati acara 




Antusiasme mengikuti acara 



Bu Uswatun Hasanah berbagi pengalaman 



Pembagian hadiah di akhiracara 



OFF AIR RADIO MITRA 97.0 FM 



4 



RAHN | Jasa Gadai Syariah Berprinsip Syariah 



Dalam kehidupan sehari- hari seringkah kita 
dihadapkan pada masalah keperluan dana 
yang mendesak. Yang datang tiba-tiba dan 
tidak terduga. Misal untuk keperluan 
kesehatan, perbaikan kendaraan dan lain- 
lain. 

Tidak perlu risau dan khawatir. Pegadaian 
Syariah siap membantu permasalahan 
tersebut. Dengan produk RAHN jasa gadai 
yang berprinsip syariah, perhiasan emas, 
berlian, perlatan elektronik atau kendaraan 
Anda bisa menjadi solusinya. 

RAHN adalah skema pinjaman untuk 
memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat 
dengan sistem gadai syariah. Sesuai dengan 
prinsip dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 
ayat 25 dalam fatwa MUI tentang RAHN dan 
RAHN Emas pada tahun 2012. 



Adapun barang-barang yang bisa digunakan 
untuk Produk RAHN adalah : 



Emas perhiasan dan emas lantakan 
Mobil dengan tahun pembuatan 15 
tahun terakhir 
Sepeda motor dengan tahun 
pembuatan 15 tahun terakhir 
Laptop atau Notebook, Netbook 
Telepon seluler atau handphone 
Barang-barang elektronik lainnya 



Informasi lebih lanjut hubungi : 
PEGADAIAN SYARIAH LANDUNGSARI 

Ruko Landungsari Indah Kav.7 
Telp/Fax : (0341) 299 3615 



iVL PEGADAIAN 

Syariah 

Wl MO Al AU !.'>■*■ ■<•.>. 



JASA GADA! 
BERPRINSIP SYARIAH 

«d*l*h total ttfNH livtwtuhin 4*n« cepM 




RADIO MITRA 97.0 FM 

Jalan Wukir No. 4 Temas Kota Batu 




Penanggung Jawab 

Heri Purnomo 

J Tim Redaksi 
Harits Purnama, Budi Utama, 
Efixdent, Rusmin Nuryadin, 
U Roliman 

Fotografer 
M. Hdhial 




BankMuamalat 





Way of Lif el 


SUZUKI 




TLOGOMAS 






Gerai Dinar 

Malang 



&FA PEGADAIAN 

MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH 



LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZMAS) 

SBMH 

BA ITU L M AAL HIDAYATULLAH 






1 ALAMI 



0341-513898 081333 74 9797 (Qjf[, Radio Mitra 97.0 FM @Mitra97FM Q admin@mitrafm.com Qj www.mitrafm.com 



